BILAL [ MOBIL AMAL ] 

MENYERU, MEMBINA & MENDIDIK UMAT 
DENGAN SUNNAH 































































































VISI 



Sebagai lembaga dakwah, Madrosah Sunnah Makassar ingin 
mengajarkan Agama Islam dan menebarkan Sunnah di tengah 
masyarakat secara menyeluruh hingga di kalangan menengah ke bawah. 

Alhamdulillah gairah mempelajari agama saat ini sedang meningkat di 
Indonesia, termasuk di kota Makassar kita yang tercinta. Namun 
disayangkan, banyak dari saudara-saudara kita yang secara ekonomi 
kurang mampu yang belum tersentuh oleh indahnya sunnah, bahkan 
mereka enggan menjangkau majelis-majelis ilmu. 

Oleh karena itu, Madrosah Sunnah Makassar ingin menginisiasi sebuah 
program dakwah yang lebih mengakar dan bisa menjangkau masyarakat 
kalangan menengah ke bawah dengan konsep Mobil Amal yang diberi 
nama BILAL. 


"B LAL" 



Dengan mengambil nama Mobil Amal yang disingkat 
menjadi BILAL, Madrosah Sunnah Makassar ingin 
mengajak setiap orang untuk bisa ikut berpartisipasi di 
dalam menyebarkan dakwah di tengah-tengah 
masyarakat kalangan bawah. 

Kami juga berdo'a kepada Allah 'azza wa jalla agar BILAL 
ini juga memiliki karakter yang sama dengan shahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu Bilal bin Rabah 
radhiyallahu 'anhu yang menjadi penyeru kaum muslimin 
untuk menegakkan sholat dan meraih kemenangan. 






Kegiatan 

BILAL ini insyaa Allah akan menyediakan fasilitas belajar 
Agama Islam yang mobile berupa mobil buku dan donasi. 

Di samping itu akan diadakan kajian-kajian islami dengan 
pendekatan sosial psikologis kepada masyarakat yang 
ada di level menengah ke bawah. 

Untuk menarik minat masyarakat, maka kami 
menyediakan makanan dan minuman yang akan 
dibagikan secara gratis setelah kajian atau pada momen 
tertentu. 



Materi Kajian 

Z Belajar membaca dan menulis al Qur'an 

Z Pengenalan ibadah dasar seperti tata cara wudhu, mandi, shalat, dll. 
Z Mengenal rukun Islam dan rukun iman 
Z Pengenalan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari 
Z Curhat seputar masalah pribadi, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. 

Z Pembinaan agama bagi anak-anak kaum muslimin. 

Z Permainan anak, kuis, dan pembinaan psikologis anak. 

Z Pembekalan keterampilan untuk bekal mencari pekerjaan atau usaha. 



Target Dakwah 

yf Anak jalanan & gelandangan. 
yf Pengemis. 

yf Pengamen & Pedagang asongan. 

Pemulung. 

/ Tak ogah". 

yf Pengemudi Bentor (Becak Motor) dan Ojek. 
yf Pengemudi angkutan umum. 
yf Penderita Kusta dan Penyandang Disabilitas. 
yf Pemukiman miskin. 
yf Pembinaan daerah tertinggal. 


Lokasi 



yf Fly Over 

yf Terminal-terminal angkutan kota 
yf Pangkalan Bentor atau Ojek 
yf TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 
yf Pemukiman kumuh 
yf Rumah susun 
yf Car Free Day 
yf Daerah tertinggal 



Jadwal 

Insyaa Allah BILAL akan hadir di lokasi-lokasi tersebut 
pada setiap 3 kali sepekan. 







Kegiatan Sosial 

•/ Makan siang bersama Dhuafa 
■/ Pasar Murah Dhuafa 

Penggalangan Donasi Ummat 

► Sebar "Sedekah Beras" 

► Sisa'bu "Sehari Sedekah Seribu" 

► Berangkas "Berbagi Sandang Bekas" 

► Kitab "Kita Tebarkan Buku" 


► Sobatku "Solidaritas Bantuan Kemanusiaan" 


Pengembangan BILAL 



•/ Oto Sehat (Toat), yaitu kegiatan pemeriksaan 
kesehatan gratis untuk para pengemudi angkutan 
umum sekaligus pembinaan mental spiritual. 

</ Safari Malam (Salam) ke Komunitas Motor dan 
Mobil dengan mendatangi mereka dan 
berinteraksi serta mengadakan kuis-kuis sederhana 
seputar agama disertai hadiah menarik. 



Pengurus & Kru 

Pengelola : Yayasan Madrosah Sunnah Makassar 
Pembina : Ustadz Bambang Abu Ubaidillah hafizhahullah 
General Manager : Muhammad Reza P. Kamal ST., MM. 
Keuangan : Kamran Anwar 

Supervisor : Jabal Nur 
Kru lapangan: 

- Muhammad Fadhillah 

- Muhammad Nurdin 


- Muhammad Yusuf 


Kebutuhan Dana 


Kendaraan Operasional 

• 

• 

Rp 175.000.000 

Peralatan 

(Meja, Kursi, Genset, Sound System, Karpet, Rak Buku, Meja, Kursi, dll) 

• 

• 

Rp 25.000.000 

Biaya Operasional Bulanan 

• 

• 

Rp 27.000.000 

TOTAL 

• 

• 

Rp 227.000.000 





»<•**" *X 

* 4J>* 





Harapan 

Dengan memberikan pemahaman terhadap agama Islam 
dan Sunnah kepada masyarakat menengah ke bawah, 
kami berharap bisa membantu masyarakat dan 
pemerintah serta aparat untuk menciptakan 
kesejahteraan, ketenangan, keamanan, dan kedamaian 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kami juga berharap pemerintah dan masyarakat untuk 
bisa bersama-sama mendukung kegiatan ini baik secara 
moral, dan material. 

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita 


semua. 



Mari Bergandeng Tangan 



Kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin 
beramal jariyah sambil membantu saudara-saudara kita 
agar lebih dekat dengan agama dan mendukung mereka 
untuk bekerja dengan jujur, amanah, dan profesional. 

Mari bersama kami bergandeng tangan dan bahu 
membahu dengan cara meyalurkan: 

Donasi buku-buku Islami 

^9P Donasi dana 

P Donasi perangkat operasional kegiatan 





Anda Ingin Donasi? 



Bagi yang ingin menjadi bagian dari kegiatan ini, dapat menyalurkan 
dananya melalui transfer ke rekening atas nama 

Kamran Anwar 

- BRI Syariah, No. Rekening 103.533.8434 

- Mandiri Syariah, No. Rekening 710.961.8726 

Mohon konfirmasi transfer donasi Anda ke nomor 0811.4110.001 

Informasi kegiatan dapat menghubungi 

Bapak Reza Kamal via Whatsapp di 0811.4100.774 


